Akibat tidak menghargai jasa Pahlawannya Belanda menjadi korban Kebodohan. 
Betapa heroiknya Abel Jansoon Tasman membuka jalur pelayaran baru dan 
menemukan keajaiban dalam pelayarannya sehingga menjadi orang yang diberkati 
menjangkau Kepulauan BINTANG KEJORA. 


Abel Janszoon Tasman (lahir di Lutjegast, Groningen pada tahun1603 meninggal di 
Batavia,10 Oktober 1659) adalah penjelajah dan pedagang berkebangsaan Belanda 
yang terkenal dengan perjalanannya pada1642dan1644 untuk Vereenigde 
Oostindische Compagnie(VOC). Ia adalah orang Eropa pertama yang diketahui 
mencapai kepulauan Tanah Van Diemen(sekarangTasmania) dan Selandia Baru 
serta melihat kepulauan Fiji pada tahun1643. Ia dan awak kapalnya berhasil 
memetakan cukup banyak bagian Australia, Selandia Baru, dan Kepulauan Pasifik 
yang mereka temui. Abel Tasman menghabiskan sisa hidupnya sebagai tuan tanah 
di Batavia dan meninggal di sana. 


Gubernur Jenderal Anthony van Deimen tercatat sebagai pemimpin VOC yang 
paling besar perhatiannya terhadap eksplorasi ke daerah Australia. Untuk 
keperluan eksplorasi itu dia memilih seorang yang pintar yang bernama Abel 
Tasman.Dengan menahkodai dua buah kapal, Heemskerk dan Zeehaen, Tasman 
meninggalkan Batavia pada tanggal 14 Agustus 1642 dan langsung menuju 
Mauritius untuk membelok langsung ke Australia. 21 November 1642, Tasman 
menemukan daerah yang diberi nama Van Diemen's Land, yang sekarang dikenal 
dengan Tasmania. 


Setelah menyusuri separuh dari pantai bagian selatan, Tasman meneruskan 
pelayaran ke Timur, pada tanggal 4 Desember. Sembilan hari kemudian Tasman 
sampai disuatu tempat yang Ia namakan Staten Land. Laut antara Van Diemen's 
Land dengan Staten land dinamakan Abel Tasmans Passage. Dalam pelayaran ini 
tiga orang anak buahnya mati oleh penduduk asli ketika berlabuh di Massacre 
Bay. 


PulangnyaTasman menyusuri pantai utara Irian dan tiba di Batavia tanggal 15 Juni 
1643.Tahun 1644 Abel Tasman memimpin ekspedisinya yang kedua. Dalam 
kesempatan ini Abel Tasman diperintahkan untuk menyelidiki apakah ada passage 
antara Irian dengan dataran disebelah selatannya. Apabila Tasman berhasil 
menemukannya. Dia diperintahkan untuk melaluinya dan memasuki pasifik terus 
ke Van Diemen's land dan dari sana kembali ke Batavia melalui Het Land van de 
Eendracht. SeandainyaTasman berhasil melaksanakan tugas yang dibebankan 
padanya dalam ekspedisi yang kedua ini maka akan jelas baginya, bahwa Het land 
van de Eendracht adalah benua berbentuk pulau.Setelah pelayaran Abel Tasman 
itu, Bangsa Belanda mulai menggunakan New Holland untuk menyebut daratan 
Australia. Kesan mereka terhadap New Holland adalah New Holland merupakan 
daratan yang gersang sehingga mereka tidak tertarik untuk mengadakan 
pendudukan disana. Tujuan utama datang kedunia Timur adalah untuk 
memperoleh keuntungan material sebanyak-banyaknya. Pemberangkatan Abel 


Tasman tentu telah menghabiskan biaya yang cukup banyak, namun dia kembali 
tanpa membawa sesuatu yang berharga. Pemimpin tertinggi VOC tentu 
mengharapkan Van Diemen bisa membayar kembali dana yang sudah tercapai itu 
dengan ditemukannya Emas dan perak oleh Abel Tasman. Ternyata Abel Tasman 
tidak menemukan apa-apa sehingga sejak itu semua kegiatan penyelidikan 
dihentikan. 


Kebodohan Belanda yang tidak menghargai jasa-jasa Abel Tasman ini akhirnya 
membuat Belanda Gigit jari dan harus kehilangan New Holland (Asutralia) untuk 
selamanya karena telah datang penjajah licin yang merampas New Holland. 
Inggris yang tidak percaya diri tidak kehilangan akal dengan memanfaatkan 
dukungan dari para narapidana seantero Inggris Raya untuk membuka kehidupan 
baru di alam liar dan tanah tidak bertuan katanya. Inggris seharusnya sudah bebas 
dari kejahatan dan kejaliman namun apa yang terjadi sesudah 2 abad kemudian 
Inggris juga yang membuka peluang penjajahan baru di Palestina yang sudah ada 
penghuninya yaitu orang-orang Israel yang lebih gila dari para Narapidana Inggris 
yang bermigrasi ke Austraaalllia sebagai Penjara yang paling besar di dunia.. 


ad 


